SENIN 13 JUNI 1938


TAHOEN 1


No.34


Lemban


DAGBLAD


Tel. 393


Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.


Kantoor Red. & Admin:


AGENTEN
Pariaman
„I.P.P.A."


Drukk: „Perantaraan"


Moeara Laboeh Alpaini


Raafweg — Padang.


Solok "Alamsjoehoer Latief


Bajaran lebih dahoeloe.


Bijkantoor
Fort de Kock: H.Aminoeddin


TERDIRI
dari
lembar


Isinja diloear tanggoengan pentjetak
HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
f0,60
Loear kotta seboelan
10,75
Per lemban
10,03
Advertentie 10 sen per regel


Soerat2 dari negeri Belanda 
Kapan politiek kemaka oeran didjalankan
di Nederland ?


Mari kita periksa sekarang si¬
kap kaoem katholik. Pembatja
tahoe, bahwa dalam kabinet Co¬
lijn ada 4 minister katholik. Se¬
bab itoe pers katholik tidak gam¬
pang mengerftik politik kabinet
itoe, karena keritik jang diperde
ngarkanaja mengenai djoega 4
minister katholik jang ditempat
kan mereka sendiri dalam kabi
net Colijn.
Sekarang pers katholik soedah
moelai mendesak dengan sangat
kepada pemerintah soepaja
pembanterasan penganggoeran
didjalankan dengan lebih koeat
dan lebih loeas. Toentoetan ka¬
oem katholik, jang telah bebera¬
pa lama tidak didengar lagi se¬
karang dimadjoekan poela. Be¬
toel kita tidak loepa, jang keri
tik dalam pers katholik kerap
kali tidak bererti apa apa kare
na djika Colijn mengaoeng lan¬
tas keritik itoe berdiam tetapi
dizaman jang amat genting ini
boleh djadi beritik kaoem katho
lik dapat mempengaroehi poli
tik Colijn. Boekan sadja pers
katholik memperdengarkan keri
tik bahkan djoega beberara pe¬
moeda Katholik, separti misalnja
prof. Gelissen, bekas minister
dalam kabinet Colijn jang doe¬
loe. Voorzitter partai katholiki
toean Verschuur, baroe baroe la
gi mengoemoemkan bahwa pem¬
banterasan pengganggoeran mes
tilah dilakoekan dengan sekoeat
koeatnja.
Beloem lama berselang harian
katholik De Maasbode jang
berperhoeboengan paling rapat
dengan pimpinan partai Katholik
menoelis sperti berikoet.
Apa salahnja djika seandainja
pemerintah memindjam boeat be¬
berapa tahoen saban tahoen 100
djoeta roepiah jang haroes diloe
naskan dalam 20 tahoen? Djoem
lah itoe gampang didapat de
ngan boenga 3% Tiaptahoen da
pat dibajar kira2 8 djoeta roe¬
piah oentoek boenga dan penitji
lan tetapi sebaliknja sokongan
bagi kaoem nganggoer akan ber¬
koerang.
Soedah tentoe orang bisa me¬
nempatkan banjak bekeratan ter¬
hadap pada hal itoe. Kita kenal
keberatan2 itoe.
Tetapi djika kita hendak mem¬
banteras penganggoeran dengan
barhatsil, mestilah kita boeat a
pa apa.
Siapa tidak berani ia tidak bi¬


saoentoeng, kata peri bahasa
Belanda.
Amat besar persamaan toen
toetan jg dimadjoekan oleh SD
AP dan NVV dalam Plan van
de Arbeid jang hendak memin¬
djamkan saban tahoen 200 djoe¬
ta roepiah dalam 3 tahoen oeg
toek membanteras penganggoe
ran.
Harian katholiek jang berpe¬
ngaroeh, „De Tijd" menjetoedjoet
artikel dalam De Maasbode itoe
la menoendjoek pada kedjadian
kedjadian di Oostenrijk, jang ha¬
roes dipandang peladjaran bagi
Nederland, betapa berbahaja pe¬
nganggoeran besar dalam negeri.
Harian itoe menoentoet satoe
„werkplan" oentoek tahoen
1938, jang lebih sederhana dari
pada Plen van de Arbeid dari
kaoem socialis, jang hanja mene¬
tapkan beberapa pekerdjaan be¬
sar jang mesti dilakoekan dalam
tempo jang tertentoe. Sematjam
vierjarenplan. Disampingnja, ha¬
rian itoe menoentoet djoega ver¬
plichte arbeidsdienst bagi kaoem
moeda.
Dalam harian Katholik „Ons
Noorden tanggal 13 April, kita
batja satoe artikel jang moelai
dengan perkataan berikoet: „Kita
memboeka rahsiah, djika kita oe¬
moemkan, jang sekarang, dikala
ngan politiek tinggi, adalah de
sakan jang koeat kepada kabinet
Colijn, istimewa kepada minister
van financien, soepaja ia menje¬
diakan djoemlah besar, kita de
ngar 150 djoeta, oentoek mem¬
banteras penganggoeran dengan
melakoekan pekerdjaan2 besar.
Desakan boekan sadja dari loe¬
ar, bahkan djoega dari dalam
kabinet.
Lebih djelas, Ons Noorden me¬
noelis: „Tidak lama kemoedian
dalam hari2 Pasen, Tweede Ka
mer akan membitjarakan interpe
lasi dari social demokrat prof.
Van Gelderen tentang pem¬
banterasan penganggoeran, ma¬
ka maksoednja, memadjoekan mo¬
si jang mentjela politik kabinet
Colijn terhadap pada pembantera
san penganggoeran. Djika Kabi
net ini tidak bisa memberi djan
djian2 jang melangkah lebih da¬
hoeloe dar pada atau pada wak
toe interpelasi itoe dibitjarakan,
maka mosi itoe akan mendapat
kelebihan soeara dalam Tweede
Kamer.
Madjallah minggoean katholik


De Nieuwe Eeuw menarik kesim
poelan bahwa Fraksi Tweede Ka
mer dari partai katholik telah me¬
moelaikan pembitjaraan dengan
kabinet boeat beraksi lebih koe¬
at oentoek membanteras pengang¬
goeran.
Djoega harian kaoem boeroeh
katholik, De Volkskrant memper¬
dengarkan pengharapan, soepaja
pemerinta hmembanteras pengang
goeran dengan lebih koeat dan
lebih hebat.
Politie jang dengan tidak ber¬
henti henti dimadjoekan oleh S.
D.A.P. dan NVV, sekarang men¬
dapat sokongan poela dari pe¬
hak katholik jang berpengaroeh
Djoega dikalangan kaoem Chris
telijk historischen soedah terde¬
ngar soeara jang bisa memberi¬
pengharapan kepada kita Seka
rang kita menoenggoei hatsil in
terpelasi prof Van Gelderen
Persindo
Amsterdam, Mei 1938


dllamah
Bagai mana meno
long rakjat?
Sebagai diketahoei, kelapa ada
lah soember mata pentjarian jg
oetama bagi pendoedoek Paria
man. Sebagian besar rakjat
mennggantoengkan hidoepnja de¬
ngan hasil kelapa itoe. Dasar ke¬
makmoeran negeri Pariamanpoen
adalah djoega berdasar dengan
kelapa terseboet.
Hal ini dapat diboektikan, bi
la harga kelapa baik, penghidoe
pan rakjat toeroet djadi baik.
Pasar perdagangan djadi ra¬
mai. Tapi bila harga kelapa me¬
rosot seperti sekarang ini, peng
hidoepan rakjat toeroet djadi
djatoeh dan menjedihkan. Pasar
perdagangan jang sebagai djiwa
bagi kemadjoean sesoeatoe ko¬
ta djadi soenji sepi.
Akibatnja toeroen naiknja har
ga kelapa itoe, ada membawa
pengaroeh besar sekali bagi
penghidoepan pendoedoek Paria
man, dan kemadjoeannja.
Melihat kedoedoekan harga
kopra dalam perdagangan, jang
makin hari melihatkan kedjatoe
han teroes meneroes, peristiwa
ini dialami oleh pendoedoekan
Pariaman dengan kedjatoehan
standaaard penghidoepan jang
amat hebat sekali.
Kedjadian ini amat njata keli
hatan, dengan memperhatikan pa¬
sar2 atau pekan2 dalam daerah
Pariaman jang boleh dikatakan


ada sebagai tjermin tentangan
toeroen naiknja standaard peng¬
hidoepan rakjat banjak itoe
Pada oemoemnja pasar2 dan
pekan2 itoe sekarang ada amati
lengang sekali. Djaoeh berbeda¬
ketika kelapa atau copra mem¬
poenjai harga baik seperti pada
beberapa tahoen jang laloe, di
mana pasar2 dan pekan2 amat
ramai sekali.
Waktoe itoe bagi pendoedoek
Pariaman, boleh dinamakan za¬
man wang. Kemadjoean, dan ke¬
bagoesan negeri dari roemah mo¬
del lama bertoekar dengan mo¬
del baroe seperti sekarang, ini
poen adalah boeah zaman emas
itoe.
Apakah zaman itoe moengkin
akan kembali lagi?
Melihat akan kemadjoean il¬
moe pisah, dan moentjoelnja
toemboeh2an baroe sebagai sai¬
ngan dari kelapa, seperti kelapa
sawi, jang kabarnja ada mengha¬
silkan minjak jang lebih baik da¬
i kelapa, rasanja zaman emas
itoe moengkin tidak akan kemba¬
li lagi. Mengharapkan datangnja
zaman oeang itoe, dengan ting
gal berpeloek tangan menerima
hasil jang seada2nja sekarang
berarti orang bersedia boeat me¬
nerima nasib jang djelek lagi.
Sebab itoe, rasanja sekarang
soedah sepantasnja orang memi¬
kirkan, bagaimanakah tindakan
jang akan diambil, hingga kela¬
da jang tidak berharga lagi itoe
kans sebagei soember penghidoe
pan rakjat itoe, dapat mendatang
kan hasil lebih baik.
Boeat keperloean ini, maka
perloelah orang menjelidiki apa
kah rahsia atau bahan2 jang oe¬
tama jang ada kedapatan dalam
copra itoe,
Menoeroet sia dan pers, kelapa
itoe dapat dibikin djadi margari
ne lminjak masak) dan mentega,
Obat2an seperti Zalf dan se¬
bagainja, minjak ramboet cream,
dan lain2 lagi.
Bagi kita oemoemnja, soedah
diketahoei, minjak kelapa itoe
adalah bahan jang amat oetama
sekali dalam hal memboeat sa¬
boen, jaitoe barang jang amat
perloe sekali hari2.
Djadi dari siaran ini terang,
bahwa selainnja kelapa itoe da¬
pat diboeat djadi minjak makan
sebagai kita ketahoei, minjak
kelapa itoe dapat poela dibikin
djadi mentega2 obat2, seperti
zalf, cream, dan djadi bahan jg
oetama oentoek saboen dalam
kwaliteit saboen wangi dan sa¬
boen biasa.


Segala barang2 ini ada barang
berharga, jang sama sekali ada
berasal dari copra kita jang kita
djoeal dengan harga moerah pa¬
da bangsa Barat jang oleh mere¬
ka dengan ilmoe kepintaraan
jang ada padanja, lantas dibikin
djadi barang berharga itoe, jang
kemoedian lantas kita beli de¬
ngan harga mahal.
Moerah mendjoeal, mahal mem¬
beli. Aneh boekan? Tapi lebih
aneh lagi agaknja: Kita jang
poenja, orang lain jang dapat
oentoengnja! Dan ... keanehan
ini akan berdjalan teroes mene¬
roes, selama kita tinggal berpe¬
loek tangan seperti dewasa ini.
Ichtiar lain tidak, goena ke¬
moeslihatan negeri2 kopra, pen¬
doeknja moesti insjaf. Segala apa
jang beroepa keoentoengan dari
barang bahan jang berasal dari
kita, moesti djatoeh ketangan ki¬
ta. Dalam hal ini kita moesti
selama djadi sipendjoeal,
tidak djadi simpebeli.
Artinja kalau selama ini, men¬
tega, saboen haroen, bahan2
obat dan sebagainja itoe, jaitoe
barang2 jang amat perloe bagi
kita dan masjarakat kita hari2
kita beli dari orang asing hingga
mereka dapat keoentoengan be¬
sar dari padanja, sekarang sega¬
la bahan barang itoe moesti kita
bikin sendiri, oentoek kita dan
masjarakat kita, hingga segala
segalanja jang beroepa keoen
toengan djatoeh ketangan kita
dan masjarakat kita.
Pandeknja dalam hal ini nege¬
ri kita moesti djadi negeri Im¬
port, tidak lagi sebagai negeri
jang selaloe menggantoengkan
nasibnja pada barang export da
ri negeri asing.


EDITORIAL


Indonesisch Bestuur sebagi
Leider Rakjat
Dipandang dari djoeroesan nasionale opbouw
bangsa Indonesia


Kalau kita mesti meamat ama
ti serta memikirkan dengan te¬
nang dan dalam maka tidak da¬
pat dipoengkiri lagi bahwa pe¬
kerdjaan sebagi bestuur dalam
toeboeh pemerentah itoe ada soe¬
atoe ideaal ambt, jang sebe¬
narnja.
Terlebih lagi bisa pekerdjaan
itoe didasarkan atas hak jang ber¬
diri sendiri seperti jang ditetap
kan dalam boekoe oendang2 ar
tikel 118 dari I.S. jg mana toedjoe
annja itoe terloekis dalam tjara


Sanggoepkah kita berboeat de
Sanggoepkah kita meadakan
fabriek2 boeat keperloean itoe


mikian?
jang harganja bilang poeloeh ri¬
boe roepiah?
Sanggoep! Kenapa tidak? Ba¬
gi orang jang ada mempoenjai
kemaoean, semoea djalan selaloe
terboekak baginja, kata peribaba
hasa.
Bagi bangsa kita jang ada mem¬
poenjai kemaoean dan perhatian
kedjoeroesan demikian, djalan ma¬
sih terboeka dengan lebar. Salah
satoe diantaranja jang moengkin
lekas boeat mentjapai tjita2 jg
besar itoe, jalah dengan djalan
meadakan aandeelen sebagaima
na jang biasa dilakoekan oleh
bangsa asing kalau mereka akan
mendirikan satoe peroesahaan
besar.
initiatief rakjat kedjoeroesa ini
soedah kelihatan sedjak poeloe
han tahoen jang silam. Di Paria
man sadja doeloe ada beberapa
peroesahaan rakjat jang terke¬
moeka jang berdiri dengan setja¬
ra aandeelen itoe. Dalam hal ini
rasanja tidak dapat diloepakan
pekerdjaan toean Djamaloeddin
Rasjad, dengan Serikat Minang
kabaunja, sebagai pendiri dari
Bank Minangkabau dan sebagai
nja.
Rasanja sekarang soedah ma¬
sanja pendoedoek Paria man akan
menjatoekan tenaga seperti pada
masa jang silam itoe. Soedah
masanja poela pemimpin2 jang


pemerentahan Nederland terhadap
pada djadjahannja.
Kita merasa ketarik poela me¬
noelis tentang ini terlebih lagi
berhoeboeng dengan langsoeng
nja baroe ini congres P.P.B.B. di
Soerabaja.
Dalam pidatonja Bondsvoorzit
ter P.P.B.B. itoe toean Soetardjo
dengan tegas telah menerangkan
kedoedoekan dari kaoem BB In
donesia istimewa soeatoe djabat
tan jang sangat moelia sendiri
poela jang haroes seloeroehnja
kaoem B.B. di Indonesia oemoem
nja dapat membentoek soeatoe
juiste idee dari pembitjaraannja
bondsvoorzitter tsb. tentang ke¬
moeliaan djabatan B.B. itoe.
Moelia serta berdjasa hagi ke¬
selamatan negeri dan rakjatnja
sendiri.
Berhoeboeng dengan itoe ma¬
ka ada baiknja djoega kita citeen
disini sekedar keringkasan perloe
sadja, jang moengkin memberi pe¬
ngertian jang dalam bagi kaoem
B.B. Indonesier oemoem.
Toean Soetardjo dalam pidato
nja berkata, bahwa oentoek men¬
tjapei sebagimana jg tertjantoem
dalam art. 118 I.S. maka soema
ngat korps B. B. kita, haroes te
roes bekerdja dengan giat soepa¬
ja toedjoean tadi lekas tertjapai
poela.
Soedah tentoe dalam praktijk


Dalam kalangan korps B.B.
itoe sendiri tentoe dapat djoega
merasakan bahwa kewadjiban
itoe boekan dilakoekan sadja se¬
oempamanja dengan "peratoeran
dan periatah sadja, akan tetapi
jang perloe jalah leider¬
schap", sebagaimana katanja
Gouverneur Oost Java ketika pe¬
lantikan boepati Soerabaja jang
nja.
baroe ini.
Selandjoetnja dalam madjallah
P.P.B.B boelan April dengan te
rang dan njata dikemoekakan ba¬


diperdapat rintangan2 akan teta
pi segala itoe djangan dipandang
sebagi sifat jang moengkin mele¬
mahkan soemangat, melainkan
menambah memperkoeat adanja.
Haroes diperingatkan djoega
bahwa korps itoe dapat mentja¬
pei kedoedoekan jang dimaksoed
ti oleh wet itoe, Korps itoe tidak
sadja mesti tjakap akan tetapi
djoega diberi hak memikoel tang
goeng djawab dengan sepenoeh
nja.


terkemoeka akan mangambi
leiding boeat menghidoepkan
kembali djedjak lama goena pen¬
tjapai kemadjoean Pariaman oe¬
moemnja itoe.
Kita rasa tjoema dengan dja¬
lan demikian itoe sadja, maka
keadaan satoe2 negeri copra dan
Pariaman choesoesnja jang terke¬
nal sebagai negeri copra dapat
mempertahankan kedoedoekan
masjarakatnja dari krisis harga
jang djadi permainan Toko2 Be¬
sar dan pasar International,


hasa djabatan pada Indonesisch
Bestuur adalah satoe satoenja
djabatan jang moelia, kalau di
pandang dari djoeroesan "natio¬
nale opbouwe
Sedemikianlah keringkasan pi¬
dato itoe.
tt
7 75
Sesoenggoehnja hal itoe de
mikian, tersebab nasib kaoem
B.B dalam praktijknja telah mem¬
boektikan dengan tjoekoep ter¬
ikat pada nasib rakjat pada
waktoe jang laloe, diwaktoe kini
dan pada waktoe jang akan da
tang,
Dari oeraian jang terseboet de
atas dapat poela kita menarik ke¬
simpoelan bahwa kaoem B.B.
itoe haroes dapat mendjaoehkan
diri dari anggapan bahwa mere¬
ka itoe seolah2nja hanja kaoem
boeroeh pemerintah sadja jang
senantiasa haroes mementingkan
keoentoenga lahir bagi dirinja
sadja.
Seloeroeh kaoem B.B. Indone
sier itoe oemoemnja poen tidak
koerang mempoenjai tanggoe
ngan djawab terhadap keselama
tan tanah air dan rakjatnja sen¬
diri,
Kewadjiban mereka itoe tidak
koerangnja sebagai kewadjiban
tiap2 Indonesier terhadap Noesa
dan Bangsanja.
Mereka itoelah bila didasar
kan atas art. 115 1 S. jang soe¬
dah ditetapkan istimewe telah
didjandjikan oleh oendang2 pe¬
merentah Nederland terhadap Ko¬
lonienja haroes djoega mempoe¬
njai kewadjiban jg oetama oen¬
toek memimpin rakjatnja kepada
djalan zelfstandigheids
proces rakjat baikpoen dalam
kalangan ekonomie dan sociaal.
Tidak lain tersebab kaoem amb
tenaran BB itoe mempoenjai per¬
hoeboengan jang lansoeng de


toan rakjat jg mana djabatan me¬
reka menetapkan oentoek berga¬
oel setiap waktoe dengan rakjat
jg diperentahnja.
Oentoek mentjapeikan tjita2 jg
tertjantoem dalam art. 118 I.S.
poen kedoedoekan kaoem ambte
naren BB Indonesier itoe mendja¬
di sebagi orang perantara
an antara rakjat dan oemoem
dengan pemerentah tinggi.
Toedjoean jang seroepa itoe
selaloe diandjoerkan oleh P.P.B.
B. jg sesoenggoehnja haroes men¬
dapat perhatian dari semoeanja
golongan sedjak dari pangkat jg
tertinggi dalam kalangan B.B.
sampai kepada schrijver2 B.B.
Soedah tentoe boeat mengha¬
silkan oedjoed itoe tidak aka
koerang2nja poela rintangan jg
telah dan jang akan dilemparkan
kepada pergerakan seroepa itoe.
Akan tetapi terang dan djelas
bahwa kedoedoekan mereka ka¬
oem ambtenaren BB. Indonesier
itoe ialah sebagai perantaraan
jang haroes pagdai dan bidjaksa
na oentoek menjampaikan perin
tah serta mendjalankan peratoe
ran2nja pemerentah terhadap rak
jat. Sebaliknja oentoek menjam
paikan keinginan serta keloeh
kesah rakjat pada pemerentah
itoe djoega.
Boekankah oedjoednia dari ko¬
loniaal pelitiek seperti Zimmer¬
man menerangkan bahwa peme¬
rentah2 negeri koloniaal itoe ha¬
ja beroedjoed oentoek memben
toek soeatoe masjarakat baroe
dari rakjat jg diperentah itoe soe¬
paja dapat menoeroet zaman isti
mewa boeat dipimpin kepa¬
da tingkatan pemerentah masja
rakat mereka itoe sendiri ?
Maka oleh sebab itoe soepaja
rakjat bisa mengerti maksoed
dari pemerentah maka pegawai2
bangsa Indonesier itoelah jg akan
menjampaikannja.
Berhoeboeng dengan itoe dima
na dinegeri ini P.P.B.B. djoega
mempoenjai tjabangnja seperti
V.I.B.A. djoega akan memper¬
hatikan bahasa anggota oemoem
mempoenjai kewadjiban boeat
nationale opbouw jg telah
mendjadi soeatoe nationale
roeping bagi mereka oentoek
mendoedoeki djabatan B.B. terse¬
boet jg haroes tanggoeng djawab
terhadap keselamaran pemerentah
serta tanah air dan rakjat sen¬
diri.


Dalam sesoeatoe bahan
rang jang oetama jang ada
da kita, maka kita moesti
ngambil motto segala apa


ba
pa
me¬
sa¬


dja jang beroepa oeang jang
akan didatangkan oleh bahan ba¬
rang itoe, moesti djatoeh keta¬
ngan kita!"
Bekerdja membangoenkan in¬
dustrie2 ketjil boeat mengerdja
kan bahan barang itoe, wadjib
dioesahakan.
—


oolok dan daerahnja
Satoe tindakan
jang patoet di
poedji.
Sebagai mana diketahoei da¬
hoeloe mesdjid Pasar Solok ada
lah mempoenjai bak air tempat
mengambil air sembahjang jang
tidak begitoe baik, karena pada
waktoe itoe bolehlah dikatakan
tidak begitoe memoeaskan bagi
kesoetjian istimewa tidak dapat
dikatakan termasoek kedalam pe¬
ratoeran hygiene.
Tetapi sekarang atas tindakan
nja e. dokter Darwis jang disa
ma samai oleh ninik mamak dan
orang moeda di pasar Solok itoe


tempat mengambil air selama ini
kini telah mendapat kraan de
ngan air waterleiding.
Disamping ini beliau poen se¬
dang beroesaha soepaja air jang
diperoleh sekarang ini dari wa¬
terleiding dapat vrij dengan ti
dak oesah membajar.
Moedah2an tindakan jang ba¬
ik itoe Toehan sadja akan mem¬
balasi adanja (Moeslim)
Saudagar beras
mengilang
Menoeroet kabar jang kita per¬
dapat seorang saudagar beras di¬
kota ini jang agak terkenal djoe¬
ga telah mengilang dengan tidak
diketahoei kemana perginja se¬
dangkan dianja poen ada mening
galkan seorang anak lelaki.
Konon kabar jang akan men¬
djadi sebab jaitoe karena gara2
nja hoetang jg tidak terbajar.
Dari pada itoe dapatlah kita
memberi pemandangan poela
bahwa seseorang itoe sangak
moedah sekali berhoetang, gam
pang mengabil barang akan teta
pi amat berat boeat membajar
nja.
Siapa jang beroetang itoelah
mesti membajar, kata pribaha
JCenter


bagaimana hebatnja pertempoe¬
ran Indonesier Simosir contra In
donesier Java sehingga berachir
ada mati jg loeka berat poen tak
ketinggalan.
Dengan ini dikabarkan lagi,
pen, dapat kabar dari jang lajak
dipertjaja, jaitoe: mendjaga ke¬
tenteraman oemoem, dan meng¬
ingat lagi agar djangan terdjadi
lagi dibelakang hari, maka se¬
moea koeli2 Simosier tidak akan
dibiarkan lagi memboeroeh di
Laras tsb. hanja semoeanja itoe
akan ditoekari dengan Indonesier
Java semoea.
Kebakaran.
Diwaktoe pen, sedang berdja¬
lan2 di Tiga Blata, maka pen.
dapat keterangan dari kawan2
jg bahasa 2 hari berselang, se¬
boeah roemah kepoenjaan goeroe¬
zending, sekira djam 10 malam
soedah mendjadi oempan api,
oleh karena sedikitnja berdjaoe
han dari roemah jg lain, maka
tak lekas dapat pertolongan, ha¬
nja semoea mendjadi aboe, dan
barang2 selain kain dibadan,
koenoen kabarnja tak ada jang
keloear. Kasihaan!
Moehammadijah


Bahaja angin besar
Dalam doea tiga hari ini dikoe
ta Solok dan sekitarnja sangat
keras jang soedah tentoe sadja
tidak koerang poela memberi ba¬
haja kepada pendoedoek.
Begitoelah di Soelit Aair telah
terdjadi bahaja jg ditakoeti itoe
dimana seorang anak dari S. te¬
lah dapat dihimpok oleh pohon
kerambil jg toembang oleh angin
riboet itoe. Oentoeng tidak begi
toe berbahaja hanja mendapat
loeka2 dikepalanja.
Di Selajo ada seboeah roemah
mendapat tjelaka, begitoe djoega
di Sebarang Solok atap roemah
dari seorang per. D. telah di¬
bongkarnja atap roemah itoe ser¬
ta satoe oenggoek padi habis ter¬
bakar, lantaran didjilatnja oleh li
dah tapi jang dihemboes oleh
angin jang keras.
Sebabnja kira2 1 meter dari
onggoek padi itoe orang ada meng¬
hidoepkan api.
Malang jang ta' dapat diraih,
boekan? (Center)
6 boelan pendjara.
Kemaren doeloe Landraad So¬
lok telah memeriksa perkaranja
si Botok jang kerdja pada s.s.s.
di Solok ditoedoeh pada tanggal
20 Februari jl. telah memoekoel
si Rakanoen jg bekerdja sebagai
cep di station Solok dengan se¬
boeah lampoe.
Lantaran mana si Rakanoen
mendapat loeka2 dikepalanja.
Tersebab Botok terang kesala
hannja maka Landraad menghoe¬
koemnnja 6 boelan pendjara ser¬
ta dipotong selamanja preventief
Botok menerima sadja hoekoem
nja (Center
Pematang Siantar
Ekornja pertempoeran
d'i Laras.
Dalam Perki No. 24 tertoelis


Semalam 7 Juni Moehamma
dijah disini, mengadakan leden
vergadering jang dapat koen¬
djoengan dari segala fihak leden
nja. Maksoednja mempertinggi,
dan memperberes, segala kerdja2,
selandjoetnja memperkoeat, ma¬
lah men-iksi segala bahagian2
nja, karena oemoer Moehamma
dijah soedah lebih dari seperem¬
pat abad. Vergadering berdjalan
dengan selamat, dan pen. do'akan
agar segala kerdja dan poetoe
san langsoeng berdjalan dengan
seberesnja. Amin.


KOTA


MUTATIE,
Diangkat mendjadi bestuurs
schrijver le kl Plaatslijk kantoor di
Moeara Laboeh Mohamad
Zen sekarang leerling schrijaer
di Plaatselijk kantoor Taloe.
Diangkat mendjadi bestuurs
schrijver 1e kl. dikantoor onder
districtshoofd Pajakoemboeh Ha¬
roen sekarang bestuursschrijver
disana.
itempatkan sebagai Moham
medaansch Adviseur b.b.v.d.l. di
Landraad Pariaman Hadji Ba¬
gindo Hasan.
Mati terbenam
Seorang anak peranakan Nias
nama S., oemoer 12 tahoen ting
aal dikampoeng Nias pada hari
Minggoe kemaren pergi mandi2
kepoe au Air kemoedian didapati
orang anak terseboet tak bernja¬
wa lagi.
Ini adalah tjonto djoega bagi
anak2 jang soeka pergi mandi2
kabatang air. (Mata2
Memotong dengan tidak
permisi.
Pada seorang bernama H.M.
telah ditempelkan proces-verbaal
tersebab ditoedoeh memotong
dengan gelap dengan tidak mema
kai permisie dari jang berwadjib


regharapan Administratie
Kepada toean2 langganan „Perki" jang sampai se¬
karang ini beloem mengirimkan oewang pelamboeknja
Perki maka kami berharap dengan sangat tapi hormat
soepaja soedi kiranja mengirimkan oewang pelamboek
nja Perki itoe.
Begitoelah pada toean2 diloear kota
jang telah
kami kirimi blanco postwissel formulier akan sigra
poela mengirimi kembali beserta dengan oewangnja
Dengan membantoe „Perki" itoe sebagi peloenasan.
kewadjiban masing2 tidak lain sama artinja dengan
mendjoendjoeng tingginja „self-respect" masing2 poela
Terlebih dahoeloe banjak2 terima kasih.


Lagi ketjoerian


Seorangper, bernama R. ting
gal di Koto Merapak telah kehi
langan dari roemahnja jang ti
dak berkoentji 2 helei kain de
ngan harganja f 2.30.
Oleh R. ditoedoehnja seorang
per. lain bernama M. tidak mem¬
poenjai pekerdjaan jang tinggal
menompang dalam roemahnja
R. itoe.
Toedoehan itoe didjatoehkan
padanja berhoeboeng dengan M.
sedjak kemaren telah meninggal
kan roemah itoe dengan tidak
memberi tahoe serta beloem djoe¬
ga kembali sampai waktoe ini.
Soedah tentoe sadja per. M.
itoe sekarang ditjari oleh jang
berwadjib.
Gouverneur Generaal akan
mengoend dengi Sumatra
Barat.
Konon kabar walaupoen reies
programmanja beloem lagi dite
tapkan, akan tetapi telah mem¬
poenjai atjoean bahwa Gouver
neur Generaal Jhr. mr. Tjarda
van Starkenbong dalam berapa
boelan ini akan mengoendjoengi
Sumatra Barat.
Dalam atjoeannja Z. Exceilen
tie beliau itoe akan tinggal sela¬
6 hari dinegeri ini dimana semen¬
tara itoe djoega akan dikoendjoe
ngi Bovenlanden, dan boleh dja¬
di djoega beliau akan menamoe
ke Sawah Loento oentoek mem¬
perojeh pemandangan dari tam
bang steenkool disana.
Akan tetapi tersebab reispro
gramma dari Landvoogd itoe ma¬
sih beloem dapat ditetapkan ma¬
ka boleh djadi dapat didoega
bahwa perkoendjoengan beliau
itoe akan terdjadi kira kira da
lam boelan October jang akan
datang ini.
Promoties dari Reeht undigen
Atas pertanjaan dari anggota
Volksraad. t, Soeroso maka pe¬
merintah mendjawab:
Kendatipoen sesoedah tahoen
1930 masih ada djoega beberapa
promoties diantara golongan
rechtskundigen, akan tetapi di
akoei bahwa promoties boeat
rechtskundige ambtenaren itoe
dalam tahoen jang belakangan
ini sangat terlambat sekali.
Keadaan itoe terdapat diseloe
roeh golongan Rechterlijke Macht
tidak lain tersebab dienst itoe
baroe ini ada diperketjil sekali.


Kalau sekiranja terdjadi akan
itoe soedah tentoe kabar ini ada
soeatoe kabar gembira bagi go¬
longan rechtskundigen oemoem
nja.
Berhenti dengan hormat
Diperhentikan dengan hormat
t. Chairoeddin gelar Datoek Tan
Lembang Alam Onderdistricts¬
hoofd Loeboek Begaloeng
Njonja ljfs mendjadi
miss Padang
Sebagai poeblik Padang telah
mengetahoei djoega pada malam
Saptoe jl. dalam roeangan Pasar
Malam telah dipilih seorang Miss
Padang
Bersamaan dengan tjahaja boe¬
lan jang terang menderang itoe
maka kelihatanlah terrein Pasar
Malam itoe ramal dikoendjoengi
oleh pendoedoek apalagi malam
itoe diseboetkan orang malam
pandjang.
Dari pihak belanda poen ra¬
mai datang kaoem perempoean
belanda opgetovid dengan ba¬
djoe jang tjantik sedangkan
sleepjurken poen tidak ke¬
tinggalan.
Sewaktoe itee dilakoekan pemi
lihan dan jg beroentoeng terpi
lih mendjadi Miss Padang alias
Roos van Padang njonja ijfs
poetri dari Pension ljfs di Ilili
goo weg.
KETJOERIAN
Seorang bernama J. mendjadi
machinist dan tinggal di Sim
pang Haroe telah meraportkan
bahwa telah kehilangan dalam
roemahnja barang terseboet diba¬
wah int.
pikol beras dengan harga
F6 60. 4 loesin piring poetih
harga F.10, 7 ketjil harga F0.35
7 tjawan2 harga F0.35 4 1 piring
dengan harga F2, satoe litermaat
nekkel harga Fl, dan satoe ger¬
gadji tangan dengan harga f0.70.
Setengah dari barang barang
terseboet dapat diketemoekan da¬
lam kebon perantjis dekat roe¬
mah itoe djoega.
Warta Administratie
Toean A.H. Tandjong Balai.
Kiriman F. 3.- kami terima !
Terima kasih !
Toean S.B.A, Manindjau
Oeang Abannemen boelan Ju
ni terima.
Terima kasi !


Taman Siswa
naerah mainangkahan


Moelai sekarang menerima moerid baroe
boeat cursus 1938/39


Tjabang Padang oentoek T,Anak Timoeda T. Antara
T. De
B.Tinggi „
Matoer „
S Poear
B.Sangkar
Taloe
P.Koemboeh „
Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada
tiap pengoeroes jang eseboe diatas
Wakil Madjelis Loehoer Secretariaat Madjelis
Daerah
Matoer
Boekit Tinggi


wasa


Haroen


Adres jang terkenal 


Toco


mas


Casar Solok


Mendjoeal -dan membeli barang2 mas dan intan
dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes
Toean boleh persaksikan menanti
dengan Hermat,
de
Eigenaar


nanar penting


Kalau e.e. dan entjik2, toean2 dan njonja2
maoe berangkat dari Padang ke Solok djam 3 sore¬
dan dari Solok ke Padang djam 8 pagi. Tompanglah


uto dengan oorek bandaro boengsoe


Insja Allah segala penoempang dalam keaman
an dan barang2 didjaga dengan baik.
Nanti dan toenggoelah di Standplaats di,


Padang
Apotheek


buffet baroe
Solok,


CENTIENEN TAILOR
MODERN
NETJES
WA


MENOEROET
ZAMAN


Sedia tjoekoep ber¬
matjam-matjam
kain boeat toean
menoeroet model jang
belakang


karan daeraal


dan


dengan
at.


M. KASIM


Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang
Segala mata seakan2 terpantjang kesana,
Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek
toeroet boeat masa depan.
Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN
JAPAN— MELAJOE.
Oleh Hireshi Ueno, Journalist
Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa Japan, Practis
ringkas, terang dan lekas di mengerti.
Satoe boekoe tebal, formaat sedang, koelit airmas.
Harga f 3. vrij Ongkos
„penaboers


noeang penjiaran poestana
Indonesia


Keramatplein 19 Batavia C
Catalogis dikirim gratis pada jang minta


Het beste adres voor de snelste en goedkoopste
opleiding tot kantoor-typist tel is:


EUTRALE


Typisten Instituut
10 Vingers Blind Systeem
Robinson Building Baharoestraat 15 PADANG
Neurale Typisten Instituut staat onder leiding
van een geip dlomeerde en geroutinerde leerkacht
ex oprichter en ex Hfd. Leider van de "Modern Ty
pewriting Courset te Bandoeng en ex-Algien ex Hfa¬
Leider van de "Universal Typewriting Gourse te Se¬
marang en Soerabaja,
Neutrale Typisten Instituut garandeert U bi¬
nen 1 maand, 2 maanben 4 maanden6 maanden te
bekwamen tet kundige kantoor-typisten.
Leerplannen van het Neutrale T ypisten
Instituut omvatten de volgende onde werpen.
a. Sneltikken
b. Scheentik ken
c. Staattikken
d. Dicttikken
e. Blindlikken
f. Di Versetikken
Zooals het maken van brieve
uit onduielijke concepten, briefkaa ten. rekening.
gelineera papier, envloppen, blando postwissels en
enz. Korom, alles wat een kantoor typis tel we ten
en kenen moet
DIPLOMA,S
Gezegelde diploma s worden uitge
reikt aan hen, die na afgelegd examen tegenover
een Examen-Commissie met vlag en wimpel is ges
laag, terwijl aan niet-geslaagden gratis lessen kun
nen worden verstrekt, totdat zij hun do el hebben
bereikt
Vraagt inlichtingen en geeft U op als
leerling tel
Kantooruren. 8-12 v.m. en 4-8 v.m. 
Kasi opleiding boeat praktijk dan boeat dapa
ken Diploma.
Kantoor-typist (je)
Neutrale" meloeloe kasih peladjaran masintoelis
dengan tjara jang sangat tjepat sekali, hingga dalam
tempo jang tidak lama moerid moerid bisa moelai
tjepa goenakan masin toelis dalam pratijk di kantoor
Goutergement, kantoor2 dagang atau lain2 peroesahaan
Dan sesoedah moerid moerid beladjar sampai menoe¬
roed kita poenja garantie, jaitoe grantie 1 boelan,
2 boelan, 4 poelan atau 6 boelan ditanggoeng me¬
reka soedah bisa mengetek dengan mesin toelis dan
ditanggoeng poela moerid2 jang telah dapat Diploma
bisa mengetek dengan segala roepa merk massintoelis
(bekende merken dengan gampang sekali mempergoe
nakan kesepoeloeh djarinja.
Neutrale, sanggoep mengerdjakan roepa2peker¬
djaan mengetek (typeweri) dan dari hal ongkos eng¬
teng, pekerdjaan ditanggoeng spoed
memoe
askan.
Keterangan dan boeat masoekan nama boleh
Baroe 15 barisan Kantoor Per¬
datang sendiri


olongan simpang djam Gadang lama


SENIN 13 JUNI 1938


DAGBLAD


LEMBAR KEDOEA


SARSTE BA


Politiek haroenja Komintern
Kemaren kita telah terangkan
tjara bagimana partij Komintern
itoe bekerdja serta membikin pro¬
paganda dengan tjara siaran di
moeka microphone dalam pelba¬
gai bahasa.
Soedah tentoe dapat dimenger
ti bahwa siaran dalam tiap2 ba¬
hasa itoe memoedahkan soepaja
dimengerti orang.
Dengan segala toelisan2 kita
jang terlebih dahoeloe kiranja
djoega dapat pemandangan bah
wa politiek baroe dari pergera¬
kan Komintern itoe teroetama se¬
kali mentjari mangsanja dan sam
pai sekarang ini djoega telah be¬
berapa negri jang mendjadi kor¬
bannja.
Begitoelah djoega bahwa fron
ten dinegeri negri loear ada ber¬
dirinja kaoem extremisten jang
senentiasa tidak mempersatoekan
dirinja dengan taktiek „Eenheids
front".
Tidak lain tersebak dahoeloe
nja diwaktoe baroe sadja mendja¬
larnja penjakit communisme itoe
maka di Sovjet Unie itoe pintoe
nja selaloe terboeka oentoek me¬
nerima orang2 communist dari
negeri asing jang terpaksa boeat
melarikan dirinja.
Bertahoen tahoen mereka itoe
mendapat penghidoepan serta pen¬
djagaan didalam negeri Rusland
itoe sendiri.
Akan tetapi apa akibat dari pa¬
da itoe?
Sebahgian djoemlah jang be¬
sar diantara mereka2 jang melari
kan diri itoe diantara mana ka¬
oem communisten jang berasal
dari Djerman Polen dan Oost
zeelanden baroe baroe ini mesti
menderitai „pertjobaan" lantaran
mana mereka2 itoe satoe persa¬
toe mesti disingkirkan.
Jesjof jang mendjadi leider Ge¬
peoe poen mendjadi anggota da¬
ri centraal comite pergerakan Ko¬
mintern,
Betapa banjaknja korban kor¬
ban jang telah ditembak mati
tertoedoeh sebab mendjadi spion
nen dan saboteurs hanja lain ti¬
dak sebenarnja pengorbanan dari
Komintern politiek dari Stalin
itoe.
Roepanja tidak itoe sadja, me¬
lainkan djoega beberapa generaal
generaal dari balatentara merah
di darat dan diloet jang terhi
toeng djoega mendjadi korban2
itoe, sebagimana telah terboekti
hoekoeman jang didjalankan ta¬
hoen jang laloe ini.
Perboeatan seroepa ini didja¬
lankan oleh Stalin sesoedahnja
ia mengetahoei dengan betoel
bahwa Savi t Unie sebagi soea¬
toe communistische citadel telah
mendjadi koeat benar oleh kere¬
na mendjalankan systeem vijfja
ren plan, maka dengan segala
Stalin memoetar kemoedi poli


tieknjakepada politiek bolsjewis
tische zending jang lama kemba¬
li dengan perkataan lair, oentoek
meoedjoedkan kepada pepera¬
ngan klas2 dalam doenia ini
Iklasse wereldoorlogi.
Pada waktoe itoe ada terke¬
moeka beberapa nama2 jang ter¬
kenal sebagi maarschalk Toe¬
schatsjefski general2 Kork Jakin
dan Oeborewitsj.
Laloe pada waktoe itoe diberi
peringatan dengan djalan meng¬
hoekoem mati Zinowjef kamener
Pjatakof dan banjak lagi jang
lain2.
Penghoekoem jg seroepa itoe
poen tidak dianggap tjoekoep
dan masih merasa koerang djoe¬
ga boeat kaoem militair dan Sta¬
lin sendiri moelai poela oentoek
mendjalankan saneering jang ke¬
ras di balatentara merahnja jang
di Moskou istimewa mendjadi
toelang poenggoengnja komintern
temendjak gitoe Stalin moela¬
poela mentjari kedalam2nja piki¬
ran communisten jang lama. Ber¬
hoeboeng dengan itoe maka le¬
mahlah citadelnja akan tetapi ri
sico jang seroepa itoe haroes di
pikeel. Maksoed dari saneering
hanja lain tidak soepaja dapat
menjinkirkan sekalian mereka2
jang tidak diingini ongewenschte
etementen jang berada didalam
dan diloear partij didalam So¬
vjet Unie itoe begitoe djoega di
buitenlandsche partij afdeelingen
jang mendekatkan diri kepada eit
ketnja Trotskyst.
Indonesia


FABRIEK KEDJOE.
Kapitaalnja dari fond
2 5 miljoen.
Tidak lama poela, akan didi
rikan fabriek kedjoe jang perta
ma dan boik di Indonesia, de
ngan kapitaal dari fonds 25 mi¬
joen. Berhoeboeng dengan itoe
sekarang telah dimadjoekan oe¬
soel pada Pemerintah.
Fabriek kedjoe ini akan dihoe
boengkan dengan Bandoengsche
Melkcentrale.
Pada waktoe ini diberbagai
tempat di Indonesia memboeat
kedjoe, antaranja di Prenger dan
Malang, tetapi boeat satoe fa¬
briek jang diorganiseer dengan
baik masih beloem ada¬
Dalam 1935 tatkala Bandoeng
sche Melkeen rele dalam keadaan
djelek keoeangannja. Pemerintah
lelah tjampoer tangan dengan
mendjalankan Bedrijfsreglemen¬
teerings reonnantie, dan keadaan
nja sedjak itoe ternjata berobah
banjak.
Omzet industrie ini dalam 1935
ada 3.039.000 L. soesoe, oentoek
mana ada meroepakan djoemlah
pendjoealan dari boelatnja
f 239.000 jang telah diterima.
Dalam 1937 omzet itoe ada


3.220.000 L. sedang penerimaan
berdjoemlah f 411,291. Dari to¬
taal productie pada tahoen ji, te¬
lah didjoeal 1,596.000 L, seba¬
gai soesoe tjair, 1,497,000 L soe¬
soe telah mentega dan selebihnja
diboeat kedjoe.
Pembikinan kedjoe ini moela
moela dipandang sebagai satoe
pertjobaan dan hasil hanja telah
menjebabkan sekarang pembiki
nan itoe perloe dibesarkan, teroe¬
tama dengan pembikinan jang di¬
namai „kedjoe kering" sampai
bisa didapatkan satoe pasar pen¬
djoealan boeat taptemelk.
Fabriek jang baroe itoe akan
dapati productie tiap hari 100
kedjoe dari 3 1/2 kg.
Fabriek baroe itoe jang akan
dimoelai dengan kapitaal boelat
nja f 13 000,— dari fonds 25 mil
toen, belakangan sedikitnja djika
lau kelihatan ada memberi keoen¬
toengan, seanteronja akan diam
bil over oleh Bandoengsche Melk
centrale (J.B.)
LOWONGAN RESIDEN TEN.
„Dalam tahoen ini ada ampat
wangan residenten di tanah Se¬
gerang jang haroes ditsikan oleh
arena berhentinja residenen
Oberman Westerafdeeling Boe¬
meol. Mana (Bankal Bouwes Ba¬
vinck (Sum. Oostkusti dan longe¬
jans Atjeh en onderh.
Oentoek memboeat andjoeran
pengganti mereka haraes ditoeng
goekan doeloe kedatangan toean
Droesaers, direktoer B.B. jang
sekarang sedang berkelilingi di¬
Soematra, Roepoen menoeroet
Nws, soedah boleh dibilang ba¬
njak lowongan2 ini akan diisi
oleh ass. residenten, C.E. Mayer
afd. Noord-Atjeh-Th. H. Keys
Palembangsche Bovenlanden F.
Cruggeman verlof- D. van der
Meulen -Palembangsche Beneden
landen-dan A. Sinurman air ter¬
beschicking pada resident Atjeh
ZELF-BESTUURDE LOMBOK
DAN BALI.
Dari Buitenzorg dikawatkan
bahwa dengan officieel, menoe¬
roet gouvernement-besluit, telah
diberi koeasa pada resident dari
Bali dan Lombok, boeat me¬
njoempah, serta menjoeroeh bi¬
kin keterangan, jaitoe pada Anak
Agoeng Poetoe Djilantik, Anak
Agoeng Bagoes Negara, Tjokon
da Alit Ngoerah, Tjokorda Ngoe¬
rah Ktoet, Anak Agoeng Ngoe¬
rah Agoeng, Dewa Agoeng Oka
Geg. Anak Agoeng Ktoet Ngoe
rah dan anak Agoeng Bagoes
Djilantik, oentoek akan mendja¬
di zelfbestuurder dari masing ma¬
sing Landschap Boe eleng Djem
berana, Bandoeng, Tabanan, Gla¬
njar, kloengkoeng, Bengil, dan
Karangasem, dalam residentie Ba¬
li dan Lombok. Dan moelai tang
gal 1 Juni, 1938 telah dimatikan
besluit bahasa lanschappen Ban¬
doeng Taba.


Masoekkanlah advertentie
kedalam dagblad
„Perantara kita,


Tjerita Pendek


tjinta jang oedjan
Digoebah oleh
HEMA L. S
Sehari harian itoe lemah loeng
lei perasaan sendinja, karena A
goes selaloe terbajang dimoeka
nja, fikirannja penoeh, dan tak
dapat dia memtjah ka agenda
ini mana jg akan ditoeroetnja se¬
hingga poesinglah kepalanja me¬
mikirkan keadaan itoe. Tapi da
ri sedjam kesedjam fikiranja se¬
hingga martil tanda poetoesan
dihati dipaloekannja jaitoe, ge¬
kalipoen bagaimana, dan agama
ada membentangkan doea ma¬
tjam djalan tapi djalan itoe se¬
boeahpoen tidak akan saja toe¬
roeti hanja biarlah hilang sama
hilang, tenggelam sama tengge¬
lain, namoen saja akan bertjerai
dengan si agoes tidak sekali2
Setelah tetaplah poetoesan diha¬
tinja, baroelah air matanja men¬
djadi kering, dan dia berdjandji¬
sekalipoen bagai mana jang akan
diperboeat mak dan ahli famili
koe nanti nanti akan koe tang
kis dengan tangkisan jang he¬
bat.
Barang tentoelah pembatja
mendjadi heran, karena soedah
banjak nama Agoes kia peroen
dingkan tapi bagai manakah dia¬
asal moelanja maka ada pertali
an dengan Alimah, sebab kete
rangan Alimah sekalipoen apa jg
akan terdjadi, dan oedjan jg
datang, namoen Alimah akan te¬
boes perkataannja jg keloear.
Diwaktoe Agoes dan Alimah
dalam sekolah, kedoea mereka
itoe soedah menaroeh hati satoe
sama lain, sehingga sampai be¬
sar mereka kedoeanja, atas kese¬
fakatan kedoea famili mereka
berlansoenglah perkawinan Agoes
dengan Alimah peralatan mereka
boekan main ramainja. Segala
teman dan sedjawat Agoes pada
datang, goena mengembiraan per¬
kawinan itoe, sebaliknja djoega
teman sedjawat Alimah' gadis
dan djanda sama2 datang boeat
mengembiraan, seorang poen tak
ada jang ketinggalan. Beberapa
ekor lemboe dan kambing ajam
djangan dikata lagi semoeanja
mendjadi oempan pisau diwak
toe adanja perkawinan itoe, mak
loemlah bagi ajah dan mak Ali
mah, Alimah inilah sloepak dan
siboejoeng
Setelah bergaoel kedoeanja
sampai tjinta, jang didajoeng o¬
leh kasih mesra kedoea belah
fihaknja, maka dibawah Agoes
lah Alimah merantau ketanah Pa¬
lembang, dan disitoe lantas
memboeka satoe toko kain, kare
na ini ajahnja seorang jang mam
poe diwaktoe itoe.


Ada samboengan


TASING


asli


63 Ratipoeh - Padang
Telegrams; „BOEJOENGTAMIN
Tel no 161


No. 58 Batipoeh - Padang.
Telegrams: „MUNAYOOSUF


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer
Persediaan besar hanja pada toko:
BOEJOENG TAMIN
M.G. Mohammad Yoosaf


wasscherti
Soekamenanti


Nipah No.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan
bersih Menerima bermatjam2 ba¬
rang tjoetjian, sedjak barang njo¬
nja2 japonns, sampai jg kasar2
Beheerder
A, OAMAD 0,0,


Soetan Sati
MODERNE SCHOEN WINKEL
TJAP SINGA
No. 1 Vak 4 Gemeenteloods
Tersedia bermatjam2 sepatoe
slop lelaki dan perempoean
toean2 dan njonja2.
Petengan menoeroet zaman 
Menanti dengan hermat


Binoerasjid
Djoeal segala roepa2 barang
kram badjoe kaoes en besi keloe¬
aran Europa, Amerika, en Japan
PASAR BATIPOEH 16 PADANG


Awas
Mintaklah selaloe AIR DJAMOE
ASMANI DRANK oentoek
menambah kekoeatan toean toean.
Orang jang biasa memi¬
noem obat Asmani Drank lama2
sehat gagah goembira
Agenten Radjo Bengsoe B.K. 
Kamp. Baroe — Padang.
Importeur: D. M. Talib Alibi 107


Graveennrichtinga


Cliche en Stemper
Fabrik Reparatie Atelir
S. B. Damly
Kali Ketjil 9 PADANG
S. W. K.


Koendjoengilah
Djangan loepa
HOTEL MOESLIM
Dan
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.


Moelai 11 Maar 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Pobliek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adanja.
HORMAT BEHEERDER FILIAAL
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe,
102
Padang dan Fort de Kock.


Klamboe penganten
BELILAH
BATIK SOLO den PEKALONGAN
SAROENG PADANG, GAROET
Permadani, selimoet Wool Voile,
Crepedechine, Georgetie Renda
Semarang
Bedak dan minjak wangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO
Indonesia
125 padang tel 336


Pasar Malam
Di
Padang
Belantoeng - Ketjil


Sampai 18


Juni 1938
HET BESTUUR


